A 


Mohon atur suara perangkat 
anda dalam posisi menyala (on) 


WARNING! 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah. ucapan serta adeqan 


yang tidak layak ditiru. — 
Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


v 


DANDELION • REPOSE 


ΑΠ tr Story бу: Dlackcatsnooter 


EP42 - WITHERED 





NAIVIAKU ALFHVNSE. 





AKU TERLAHIR 
“BERBEDA”. 


BOLA MATA UNGU YANG KUDAPAT 
BERASAL DARI KELAINAN GENETIK YANG LANGKA. 





NAIF UNTUKKU BERPIKIR 
KALAU ITU SPESIAL. 





TERNYATA TIDAK. 


AYAH, 
AKU AKAN LEBIH 
BERUSAHA LAGI... 





SAMPAI AKU DIAKUI 
OLEH IBU. 





SAMPAI SUATU HARI 


KITA BISA MAKAN MALAM 
BERTIGA LAGI SEPERTI DULU. 














ІЛ 


MENIKAH DENGAN PRIA 
TIDAK BERGUNA SEPERTI KAU, 
AKU MENYESAL! 





IT WASALL BUTTERFLY 
(SEBELUMNYA SEMUANYA INDAH) 
SAMPAI KAU KECELAKAAN. 


DENGAN KONDISIMU SEKARANG, 
BAGAIMANA BISA KAU 
BERMAIN PIANO SEPERTI DULU? 





SEKARANG KAU HANYA 
MENJADI BENALU! 








KAU JUGA SAMA 
SAJA!!! 





HARUSNYA... 
KAU TAK TERLAHIR 
SEBAGAI LAKI-LAKI... 








AWALNYA AKU BERTANYA 
“KENAPA?” 
KEPADA PERKATAAN IBU SAAT ITU. 





AWALNYA AKU BERTANYA 
“KENAPA?” 
AKU DILARANG UNTUK 
MEMOTONG RAMBUTKU. 


这 是 我 的 孩子 . 
(INI ANAKNYA.) 





哈哈 哈 ! 
太 好 了 太 好 了 .… 

(HAHAHA! 
BAGUS... BAGUS...) 





фани JU; 


(DIA SANGAT CANTIK 
WALAUPUN SEORANG 
LAKI-LAKI.) 





APA YANG MEREKA 
BICARAKAN? 


A 





IBU BILANG, 
INI UNTUK MENYELAMATKAN PERUSAHAAN IBU 
YANG HAMPIR GULUNG TIKAR. 


他 很 特殊 ， 
所 以 我 们 愿意 付 这 么 大 一 笔 钱 . 
(DIA SPESIAL. KARENA ITU KAMI BERSEDIA 


MEMBAYARNYA DENGAN JUMLAH UANG 
YANG BESARINI.) 











A (MATANYA BERHARGA.) 


原来 他 还 是 有 用 处 的 . 
(AKU LEGA KALAU DIA 
MASIH BERGUNA PADA AKHIRNYA) 


对 了 ESTER. 
(SATU HAL, 
ТОЈ ONG JANGAN РИКИ 


那 是 他 最 珍贵 的 资产 . 
(ITU ASETNYA YANG 
PALING BERHARGA.) 








SEMUDAHITU. 


AKU DILEMPAR KE JURANG TERGELAP 
DALAM HIDUPKU. 


Trid 


DEMI SESUATU YANG 
DISEBUT UANG. 


DEMI MEMBANGUN KEMBALI 
APA YANG TELAH DIHANCURKAN 
OLEH IBU-KU SENDIRI. 


DEMI BERTANGGUNG JAWAB ATAS APA 
YANG TIDAK PERNAH AKU LAKUKAN. 








AKU DIJUAL. 





SAKIT. 


TAPI... 
KALAU MEMANG BENAR 
DENGAN BEGINI IBU AKAN BERHENTI 
MENYAKITI AYAH, 





AKU RELA. 





BIARKAN SAJA SEMUANYA 
BERJALAN SEPERTI INI, 


TANPA SEPENGETAHUAN AYAH. 








ASAL AKU BISA MELIHAT BELIAU 
TERSENYUM, ITU CUKUP. 





PANGGIL SAJA KAI, YA. 





AKU BELAJAR UNTUK MENELAN SEMUA 
KEHINAAN INI SENDIRIAN, 


SAMPAI... 


DIA DATANG. 








TEMAN PERTAMAKU. 





HARI-HARIKU YANG ABU, 
PERLAHAN DIWARNAI DENGAN 
WARNA LAIN OLEHNYA. 


JANGAAAN!! 

















TAPI, 
MEMIKUL SEGALANYA SENDIRIAN 
TERNYATA SANGATLAH BERAT. 


AKU TAKUT UNTUK JUJUR. 





BAGAIMANA KALAU AKU AKAN 
KEHILANGAN SESEORANG YANG 
SELAMA INI AKU INGIN? 


KARENA NAJIS TERHADAPKU? 


KARENA AKU BUKANLAH 
KANVAS PUTIH LAGI? 








AKU LELAH. 





AKU TIDAK INGIN 
SEPERTI INI. 











MANA ANAK 
ITU? 









KATANYA JAM4... 
TUMBEN TELAT? 






NGGAK ADA KABAR. 


APA AKU KE RUMAHNYA AJA? 











MANJAT AJA LAH 


KENAPA KAU 


GUNTING 
RAMBUTMU? ! 








MEREKA KAN SUKA!! 
KENAPA KAU GUNTING? ! 
ANAK IDxOT!! 





p = 


KAU HANYA PERLU 


MELAYANI MEREKA 
SAMPAI PERUSAHAAN 
IBUSTABIL!! 

APA SUSAHNYA? ! 


















AYAH ANAK KOK 
SAMA TOL*LNYA! ? 





HAH? ! 








KAU HANYA PERLU PATUH 
AGAR KITA BISA KAYA SEPERTI 
DULU LAGI!! 


KENAPA TERUS- 
TERUSAN MEMBANGKANG? ! 





APA PERLU DIBER 
PELAJARAN DULU 
BARU KAU SADAR? ! 









BARU JERA?! 











idi 







KAU TAK TAHU 
IBU TELAH BERJUANG 
DEMIKALIAN?!?! 





— 


HAH?! 
MEMBIAYAI DUA 
MANUSIA SAMPAH 
SEPERTI KAU DAN AYAHMU ITU, 





APA LEBIH BAIK 
KAU MATI SAJA SEKALIAN? ! 

































































MATI... 





KALAU ITU 
LEBIH BAIK... 





“ 


AKU... 














IYA, BU... 
KELAKUAN ANAK-ANAK, YA... 
MEMANG KURANG BERHATI-HATI... 








ADUH... PADAHAL SUDAH 
SAYA SURUH UNTUK TIDAK 
BERMAIN DI DALAM RUMAH... 


MAAFKAN SAYA, 
NYONYA YOSHISADA... 
INI TERJADI KARENA 
KELALAIAN SAYA... 


SUDAH... 
TIDAK APA, BU... 
BUKAN SALAH 
SIAPA-SIAPA... 





BUKAN BEGINI 
KEJADIANNYA... 





NAK ALPHONSE... 
LAIN KALI, LEBIH 
BERHATI-HATILAH... 








SUDAH... 
KAI AKAN 
BAIK-BAIK SAJA... 





TAPI, MATA 


KIRINYA... 





SAAT ITU AKU SADAR. 


UANG DAN KUASA 
DAPAT MEMBENGKOKKAN 
SEBUAH KENYATAAN... 











KENAPA KAMU NGGAK 


PERNAH CERITA TENTANG 
INI SEMUA KEPADAKU? 





KAU “AN... 
TAK PERLU SAKIT 


SENDIRIAN SEPERTI INI... 





Author's instagram 


@blackcatshooter 





Advisor : lz.erlebnisse 
Editor : @josheniel 
3D Artists : @serafinkartika @hamutag 








Official Music License : Jurrivh 


